ADZ DZARIYAT 

(Angin Yang Menerbangkan) 
Surah ke-51 
60 Ayat. Makkiyyah 



Suratudz Dzariyat 



Dengan nama Alloh Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. 

1. Demi (angin) yang menerbangkan (debu) 
dengan kuat. 

2. dan awan yang mengandung hujan, 

3. dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah. 

4. dan (malaikat-malaikat) yang membagi-bagi 
urusan, 

5. sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu 
pasti benar. 

6. dan sesungguhnya (hari) pembalasan pasti 
terjadi. 

7. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan, 

8. sesungguhnya kamu benar-benar dalam 
keadaan berbeda pendapat, 

9. dipalingkan dari (Rasul dan Al-Quran), orang 
yang dipalingkan. 

10. Terkutuklah orang-orang yang banyak 
berdusta, 

11. (yaitu) orang-orang yang terbenam dalam 
kebodohan yang lalai, 

12. mereka bertanya: "Bilakah hari pembalasan 
itu?" 

13. (Hari pembalasan itu) ialah pada hari mereka 
diazab di atas api neraka. 

14. (Dikatakan kepada mereka): "Rasakanlah 
azabmu itu. Inilah azab yang dulu kamu minta 
untuk disegerakan". 

15. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu 
berada dalam (taman-taman) surga dan mata air- 
mata air, 

16. Mereka mengambil apa yang diberikan 
kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sungguh 
mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang 
yang berbuat kebaikan. 

17. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu 
malam (banyak salat tahajud). 

18. Dan mereka selalu memohon ampun (kepada 
Alloh) di waktu pagi sebelum fajar (yakni pada salat 
subuh). 

19. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk 
orang yang meminta dan orang yang tidak 
meminta. 

20. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda 
(kekuasaan Alloh) bagi orang-orang yang yakin. 



- 

Bismil lahir rahmanir rahlm 



v-> 

yy 


O0 


0 




cAJlu 


0 




dengan 


maka yang ber- 




beban 


maka yang bawa/ 


dengan menerbang- 


demi yang me- 


mudah 


jalan/berlayar 


2 


berat 


mengandung 


1 kan sekuat-2-nya 


nerbangkan 



Wadz-dzariyati dzarwa (1) Falhamilati wiqra (2) Faljariyati yusra (3) 



& & S' '* 



3? oij 0 55£ © jj 

pemba- dan pasti dijanjikan sungguh perkar 



- \\< 



pastijatuh/ pemba- dan pasti dijanjikan sungguh perkara 

6 terjadi lasan sungguh 5 benar pada kalian hanyalah 4 urusan 

Falmuqassimati amra (4) Innama tu'aduna lashadiq (5) Wa-innad dina lawaqi' (6) 



perkara/ maka yang 

urusan membagi 



& 


(^ 




•j -jsi 0 


•'j ... 


J&\j 


siapa 


darinya dipaling- 


berselisih/ perkataan 


benar-2 sungguh 


jalan- mem- 


demi 


yang 


kan 8 


berbeda-2 (pendapat) 


dalam kalian 7 


jalan punyai 


langit 


Wassama-i dzatil hubuk (7) 


Innakum lafi qaulim mukhtalif (8) Yu k faku 'anhu man ufik (9) 





orang-orang kebo- da- me- orang-2 orang-orang dibunuh 

11 yanglalai dohan lam reka yang 10 banyak berdusta (terkutuk) 9 

Qutilal kharrashun (10) Alladzina hum fi ghamratin sahun (11) 



\j*_ji ^ ^y Ciy\ ^y oy£*o 

rasa- mereka api/ di me- pada pemba- hari kapan- mereka 

kanlah 13 diuji/disiksa neraka atas reka hari 12 lasan kah bertanya 

Yas-aluna ayyana yaumud din (12) Yauma hum 'alan nari yuftanun (13) Dzuqu 

© f f „>> » .1, 

surga da- orang-2yang sesung- kalian minta dengan- adalah yang ini siksaan 

lam bertakwa guhnya 14 disegerakan nya kalian (azab) kalian 

fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun (14) Innal muttaqina fi jannatiw 

<00 (j/ yv yf J f 4~* \ O Ojyj 

orang-orang demi- se- adalah sungguh Tuhan memberikan apa mereka dan ma- 

berbuat baik kiani/itu belum mereka mereka mereka pada mereka yang mengambil 15 ta air 

wa'uyun (15) Akhidzina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin 



$> 5*0 f / 






'*>' *' 






mereka mo- me- dan di waktu sahur/ mereka tidak waktu dari/ sedikit adalah 

hon ampun reka pada akhir malam 17 tidur malam di mereka 16 

(16) Kanu qalilam minal laili ma yahja'un (17) Wabil-as-hari hum yastaghfirun 



Col 




Jj 0 


/iAj 


SM 


ij>- 


(OO' 


% 


tanda- 


bumi 


dan 


dan orang yang 


untuk orang 


hak 


harta 


dan 


tanda 


itu 


di 19 


tidak meminta 


yang meminta 




mereka 


dalam 



(18) Wafi amwalihim haqqul lissa-ili walmahrum (19) Wafil ardhi ayatul 






& 




jj (J) 






‘£JZ\ 






rezeki 


langit 


dan 


kalian mem- 


maka apa- 


diri kalian 


dan 


bagi orang-2 


kalian 




di 21 


perhatikan 


kah tidak 


sendiri 


pada 20 


yangyakin 



lilm uqinin (20) Wafi anfusikum afala tubshirun (21) Wafis sama-i rizqukum 











dfj$\j 


£e^\ 


0 sss 

ypj © 


r*>^> 

y 


Cj 


bahwasa- apa 


se- 


sungguh 


sungguh 


dan 


langit 


demi Tuhan/ 


dijanjikan 


dan apa 


nya kalian yang 


perti 


benar 


dia 


bumi 




Pemelihara 22 


pada kalian 


yang 



wama tu'adun (22) Fawarabbis sama-i wal-ardhi innahu lahaqqum mitsla ma annakum 




orang-orang yang Ibrahim tamu cerita telah sampai apa- kalian 

24 dimuliakan kepadamu kah 23 ucapkan 

tanthiqun (23) Hal ataka haditsu dhaifi ibrahimal mukramin (24) 





^ // 

© 


OjJ^ 


9-,'. z 9\' 

fj* pLs> 


J\5 


IJL- 




\JUo 


\ 


ke- 


lalu dia 


orang-2 yang 


kaum sela- 


(Ibrahim) 


sela- 


lalu mereka 


atasnya (ke- mereka 


ke- 


pada 


pergi diam-2 25 


tidak dikenal 


mat 


berkata 


mat 


berkata 


tempatnya) masuk 


tika 



ldz dakhalu 'alaihi faqalu salama qala salamun qaumum munkarun (25) Faragha ila 





^/ 

y\ 














4U 


kalian 


menga- 


(Ibrahim) 


kepada 


lalu dide- 


gemuk 


dengan 


lalu dia 


keluar- 


makan 


pa tidak 


berkata 


mereka 


katkannya 


26 
. ki 


anak sapi 


datang 


ganya 



ahlihi faja-a bi'ijlin samin (26) Faqarrabahu ilaihim qala ala ta k kulun 





JL 9Jl 

“Jj—Lj 


21 




ti,- 






alim/ 


dengan se- 


dan mereka beri 


kamu 


ja- 


mereka takut 


dari/terha- 


maka dia 


pandai 


orang anak 


kabar gembira dia 


takut 


ngan 


berkata 


dap mereka 


merasa 27 



(27) Fa-aujasa minhum khifah qalu la takhaf wabasy-syaruhu bighulamin 'alim 






mukanya 



<_| 



mandul seorangpe- dan ia mukanya lalu ia menam- teriakan/ da- istrinya 

rempuan tua berkata par/menepuk memekik lam 

(28) Fa-aqbalatim ra-atuhu fi sharratin fa-shakkat wajhaha waqalat 'ajuzun 'aqim 




maka meng- 
hadap/ datang 28 





V 


££LI\ 


yt 


s' £ 

AS\. 


<3\s 




\ji 




Maha Me- 


Maha- 


Dia 


sesungguh- Tuhan 


ber- 


demi- 


mereka 


30 


ngetahui 


bijaksana 




nya Dia kamu 


firman 


kianlah 


berkata 



(29) Qalu kadzaliki qala rabbuki innahu huwal hakimul 'alim (30) 




/ 

-T«* 




LUJI bl. 


gj\5 


) 


$ g&L 


\j 


kaum 


kepa- 


kami sungguh 


mereka 


para 


wahai pembicaraan/ 


maka 




da 


diutus kami 


berkata 31 


utusan 


urusan kalian 


apakah 


Qala fama khathbukum ayyuhal mursalun (31) 


Qalu inna ursilna ila qaumim 





36 $ 

(Ibrahim) 

berkata 



<4 j 

y' 






<$> 


9 & 

Ot 








© 


Tuhan 


di sisi 


yang 


tanah 


dari 


batu- 


atas 


agar kami kirim- 


orang-2 yang 


kamu 




ditandai 


33 




batu 


mereka 


kan/timpakan 


32 berdosa 



mujrimin (32) Linursila 'alaihim hijaratam minthin (33) Musawwamatan 'inda rabbika 



y 9/ S 

uJi^j 


// 

U 




/ 


£ 


& 


9' 

b* 


1 


© 


Kami 


maka 


orang-orang 


dari 


di da- 


adalah 


orang 


maka Kami 


untuk orang-2 yang 


dapati 


tidak 


35 yangberiman 




lamnya 


dia 


yang 


keluarkan 


34 melampaui batas 



lilmusrifin (34) Fa-akhrajna man kana fiha minal mu k minin (35) Fama wajadna 



21. dan (juga) pada diri kamu sendiri. Maka 
apakah kamu tidak memperhatikan? 

22. Dan di langit terdapat (sebab-sebab) rezekimu 
dan terdapat (pula) apa yang dijanjikan kepadamu. 

23. Maka demi Tuhan langit dan bumi, 

sesungguhnya dia sungguh benar seperti apa yang 
kamu ucapkan. 

24. Apakah telah sampai kepadamu cerita tentang 
tamu Ibrahim yaitu orang-orang yang dimuliakan? 

25. ketika mereka masuk ke rumahnya lalu 

mengucapkan: "Selamat". Ibrahim menjawab: 

"Selamat juga bagi orang-orang yang tidak 
dikenal". 

26. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui 
keluarganya, kemudian dia datang dengan (daging) 
anak sapi gemuk. 

27. Lalu dihidangkannya kepada mereka. 
Kemudian Ibrahim berkata: "mengapa kamu tidak 
makan", 

28. maka Ibrahim merasa takut terhadap mereka. 
Mereka berkata: "Janganlah kamu takut", dan 
mereka memberi kabargembira kepadanya dengan 
(kelahiran) seorang anak yang alim (yakni Ishak). 

29. Kemudian isterinya datang memekik, lalu 
menepuk mukanya sendiri seraya berkata: "(aku 
adalah) seorang perempuan tua yang mandul". 

30. Mereka berkata: "Demikianlah Tuhanmu 

berfirman". Sesungguhnya Dia Mahabijaksana lagi 
Maha Mengetahui. 

31. (27) 0 Ibrahim bertanya: "Apakah urusanmu 
hai para utusan?" 

32. Mereka menjawab: "Sungguh kami diutus 
kepada kaum yang berdosa (yakni kaum Luth), 

33. agar kami timpakan kepada mereka batu- 
batu dari tanah, 

34. yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk 
(membinasakan) orang-orang yang melampaui 
batas". 

35. Lalu Kami keluarkan orang-orang yang 
beriman dari negeri kaum Luth itu. 

36. Dan Kami tidak mendapati di dalam negeri 
kaum Luth itu, kecuali sebuah rumah dari orang- 
orang yang berserah diri. 



37. Dan Kami tinggalkan pada negeri kaum Luth 
itu, tanda-tanda bagi orang-orang yang takut akan 
azab yang pedih. 

38. Danjugapada Musa ketika Kami mengutusnya 
kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang 
nyata. 

39. Maka dia (Fir'aun) berpaling (dari Taurat) 
bersama tentaranya dan berkata: " Musa adalah 
seorang tukang sihir atau seorang gila". 

40. Maka Kami siksa dia dan bala tentaranya, lalu 
Kami lemparkan mereka ke dalam laut, dan dia 
adalah seorang tercela. 

41. Dan juga pada kaum 'Ad ketika Kami kirimkan 
untuk mereka angin yang membinasakan, 

42. angin itu tidak membiarkan sesuatupun, angin 
itu datang untuk kaum 'Ad, bahkan angin itu 
menjadikan kaum 'Ad seperti abu. 

43. Dan pada kaum Tsamud ketika dikatakan 
kepada mereka: "Bersenang-senanglah kamu 
sampai suatu waktu". 

44. Maka mereka berlaku angkuh terhadap 
perintah Tuhan mereka, lalu mereka disambar 
petirsedang mereka melihat hal itu. 

45. Maka mereka tidak dapat bangun dan tidak 
pula mendapat pertolongan, 

46. dan kaum Nuh sebelum itu. Sungguh mereka 
adalah kaum yang fasik. 

47. Dan langit itu, Kami bangun dengan kekuasaan 
(Kami) dan sungguh Kami benar-benar meluaskan 
(langit itu). 

48. Dan bumi itu Kami hamparkan, maka sebaik- 
baikyang menghamparkan (adalah Kami). 

49. Dan dari segala sesuatu, Kami ciptakan 
berpasang-pasangan supaya kamu ingat. 

50. Maka segeralah kembali kepada Alloh. 
Sungguh aku bagi kamu adalah pemberi 
peringatan yang nyata dari Alloh. 



Oj9lJ£ AjI 1^9 l & jj jp 1^9 

mereka bagi orang- tanda- di da- dan Kami orang-2yang dari sebuah selain/ di da- 

takut orangyang tanda lamnya tinggalkan 36 berserah diri rumah kecuali lamnya 

fiha ghaira baitim minal muslimin (36) Watarakna fiha ayatal lilladzina yakhafunal 



r>. •r*’-"- 



saan/mukjizat pada utusnya 

'adzabal alim (37) Wafi musa idz arsalnahu ila fir'auna bisulthanim 



iiL -3 1 




gj 


(™) *f0\ 


V UJI 


Kami meng- 


ketika Musa 


dan 


yang 


azab 


utusnya 




pada 


37 pedih 





"<< \ /* 

4jJL-Is oj£- y J Jtej <o_y* V” 



dan bala maka Kami am- seorang atau seorangtu- dan dia dengan tiang/ maka dia yang 

tentaranya bil/siksa dia 39 gila kangsihir berkata kekuatannya berpaling 38 nyata 

mubin (38) Fatawalla biruknihi waqala sahirun au majnun (39) Fa-akhadznahu wajunudahu 



gsi bLjl i\ % j^l 4 

angin atas Kami ki- ke- 'Ad dan seorang dan laut ke lalu Kami lem- 

mereka rimkan tika pada 40 tercela dia dalam parkan mereka 

fanabadznahum fil yammi wahuwa mulim (40) Wafi 'adin idz arsalna 'alaihimur rihal 






Z'\ 

o' 




9 

o*' 




< 


0 


ia datang/ 


sesu- 


dari 


(angin) 


ti- 


membi- 


melanda 


atu 




membiarkan 


dak 


41 nasakan 



'aqim (41) Ma tadzaru min syai-in atat 'alaihi illa ja'alat-hu karramim (42) 



J j*' cJ >J 

Tuhan perin- dari maka mere- suatu sehingga/ bersenang- kepada dika- ke- kaum dan 

mereka tah ka angkuh 43 waktu sampai senanglah kalian mereka takan tika Tsamud pada 

Wafi tsamuda idz qila lahum tamatta'u hatta hin (43) Fa'atau 'an amri rabbihim 

r: t. rTi rr, u \< r, 



berdiri/ dari mereka maka mereka sedang petir maka mengambil/ 

bangun kuasa tidak 44 melihat mereka menyambar mereka 

fa-akhadzat-humush sha'iqatu wahum yanzhurun (44) Famas tatha'u min qiyamiw 





l$£= 


9*<\ 

jrl 


& > 9' 


9 * 


& 


/ / 

f ‘£> 






i / / 

Uj 


kaum 


adalah 


sungguh 


sebe- 


dari 


Nuh 


dan 


mendapat 


ada 


dan 




mereka 


mereka 


lum itu 






kaum 


45 pertolongan 


mereka 


tidak 



wama kanu muntashirin (45) Waqauma nuhim min qabl innahum kanu qauman 



-0 >> >>< 


Ĕlj 


wLjL 








benar-benar 


dan sungguh 


dengan tangan/ 


Kami ba- 


dan 


orang-orang 


meluaskan 


Kami 


kekuasaan 


ngun ia 


langit 


46 yangfasik 



fasiqin (46) Wassama-a banainaha bi-aidiw wa-inna lamusi'un (47) Wal-ardha 

* ' ff\ '*> \'\\ "< \' * l". 

Jy-Jj L5U- (_ L== a jtj l^ ‘ “j? 

berpasang- Kami se- segala dan yang meng- maka se- Kami ham- 

pasangan ciptakan suatu dari 48 hamparkan baik-baik parkannya 

farasynaha fani'mal mahidun (48) Wamin kulli syai-in khalaqna zaujaini 



?>■< „r, * i, 'u \*i.< / 0 S <C\'\ 

yang pemberi dari-Nya bagi sungguh Alloh kepa- maka larilah/ kalian supaya 

50 nyata peringatan kalian aku da segera kembali 49 ingat kalian 

la'allakum tadzakkarun (49) Fafirru ilal lahi inni lakum minhu nadzirum mubin (50) 








9, i 
** ✓ 


J$ 


> 9 * 


i3 








> 

4ji\ 


c 




% 


51 


Yang 

nyata 


pemberi 

peringatan 


dari 

-Nya 


bagi 

kalian 


sungguh 

aku 


lain 


tuhan 


Alloh 


be- 

serta 


kalian men- 
jadikan 


dan 

jangan 



Wala taj alu ma'al lahi ilahan akhar inni lakum minhu nadzirum mubin (51) 

i \ Oi 5|' j3 Z 

seorang atau seorangtu- mereka kecu- seorang dari sebelum dari orang-2 da- ti- demi- 

gila kangsihir berkata ali rasul mereka yang tang dak kianlah 

Kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasGlin illa qalu sahirun au majnun 

' S. -r>< 9-". \' e /®S 

Ool L»-S OjPup 

kamu maka dari maka berpa- melampaui kaum me- tetapi/ dengan- apakah mereka 

tidaklah mereka linglah kalian 53 batas/durhaka reka bahkan nya saling berwasiat 52 

(52) Atawashau bih bal hum qaumun thaghun (53) Fatawalla 'anhum fama anta 









>'*C 


M « 


u 








dan Aku 




orang-orang 


memberi 


peri- 


maka se- 


dan berilah 




orang yang 


tidak 


55 


yang beriman 


manfaat 


ngatan itu sungguhnya 


peringatan 


54 


tercela 


bimalum (54) 


Wadzakkir fa-innadz dzikra tanfa'ul muminin (55) 


Wama 









ojj 


> * 

bt 


*> 9 




' ♦ 


VI 


rezeki 


dari 


dari 


Aku meng- tidak 


supaya mereka 


mela- 






mereka 


hendaki 56 


menyembah-Ku 


inkan 



khalaqtul jinna wal-insa illa liya'budun (56) Ma uridu minhum mir rizqiw 



u* ciSt 

dan ma- jin mencip- 

nusia takan 





y> 9 
& « 


> 






3 


2) 


(J) 


o' 






teguh/ 


ke- 


mem- 


Maha Pem- 


Dia 


Alloh 


sung- 


mereka mem- 


su- 


Aku meng- 


dan 


kokoh 


kuatan 


punyai 


beri rezeki 






guh 


57 beriAkumakan 


paya 


hendaki 


tidak 



wama uridu ay yuth'imun (57) Innal laha huwar razzaqu dzul quwwatil matin 



> 9 ' 9 ' 



9 /.< \* \ 9 K\ ' 9 '\\ 



mereka meminta di- maka teman-teman bagian seperti bagian mereka bagi orang- 
segerakan kepada-Ku jangan mereka (siksa) (siksa) zalim orangyang 

(58) Fa-inna lilladzina zhalamu dzanubam mitsla dzanubi ashhabihim fala yasta'jilun 




maka 

sungguh 58 







bj 



mereka yang hari pada mereka 

60 telah dijanjikan mereka kafir 

(59) Fawailul lilladzina kafaru miy yaumihimul ladzi yu'adun (60) 




bagi orang- maka ke- 
orangyang celakaan 59 



51. Dan janganlah kamu mengadakan tuhan yang 
lain disamping Alloh. Sungguh aku bagi kamu 
adalah pemberi peringatan yang nyata dari Alloh. 

52. Demikianlah, setiap kali seorang rasul datang 
kepada orang-orang yang sebelum mereka, 
mereka (atau kaumnya) pasti mengatakan," dia itu 
seorang tukang sihir atau seorang gila." 

53. Apakah mereka saling berpesan tentang apa 
yang dikatakan itu. Sebenarnya mereka adalah 
kaum yang melampaui batas. 

54. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan 
kamu bukanlah orang yang tercela. 

55. Dan berilah peringatan, karena sesungguhnya 
peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang 
beriman. 

56. Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia 
melainkan supaya mereka menyembah-Ku. 

57. Aku tidak menghendaki rezeki dari mereka, 

dan Aku tidak menghendaki supaya mereka 

memberi-Ku makan. 

58. Sesungguhnya Alloh, Dialah Maha Pemberi 
rezeki yang mempunyai kekuatan teguh. 

59. Maka sungguh untuk orang-orang zalim ada 

bagian (siksa) seperti bagian (siksa) teman-teman 
mereka (dahulu); maka janganlah mereka 

meminta disegerakan (azab itu) kepada-Ku. 

60. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir 
pada hari (kiamat) yang telah dijanjikan kepada 
mereka. 






